AL MUZZAMMIL 
(Orang Yang Berselimut) 
Surah ke-73 
20 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Wahai orang yang berselimut, 

2. bangunlah (kamu untuk salat) di malam hari, 
kecuali sedikit (yang bangun), 

3. (yaitu salat di waktu) seperdua malam atau 
kurangilah dari seperdua malam itu sedikit. 

4. atau lebih dari seperdua malam itu. Dan 
bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkan 
kapadamu perkataan yang berat. 

6. Sesungguhnya bangun di waktu malam (untuk 
salat) adalah lebih kuat dan ucapan di waktu itu 
lebih berkesan. 

7. Sesungguhnya kamu pada 
mempunyai urusan yang banyak. 

8. Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah 
kepada-Nya dengan sungguh-sungguh beribadah. 
9. (Dialah) Tuhan timur dan barat, tidak ada 
Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai 
Pelindung. 

10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka 
ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang 
baik. 

11. Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap 
orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang 
yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah 
mereka barang sebentar. 

12. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada 
belenggu-belenggu (yang berat) dan api (neraka) 
yang menyala-nyala. 

13. Dan makanan yang menyumbat di 
kerongkongan dan azab yang pedih. 

14. Pada hari bumi dan gunung-gunung 
bergoncangan, dan jadilah gunung-gunung itu 
tumpukan-tumpukan pasir yang bertaburan. 

15. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada 
kamu seorang Rasul, yang menjadi saksi 
terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus 
(dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. 

16. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu 
Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. 


siang hari 


v YG ZAA 
DEESA 


Suratul Muzzammil 


P 5) V 4 
Bismil lahir rahmanir rahim 
N4 z 
Zie Aa -o í’ > AN Laa g Aa - A Roua AAN 
S a i ua O w G h O hi ge 
sedikit dari- kurang atau seper- sedikit kecu- malam bangun- 


nya duanya 2 ali hari lah 1 
Yā-ayyuhal muzzammil (1) Qumil laila illa qalila (2) Nishfahū awin qush minhu qalilā 


A PAA M AN Ë aA -\ A? gpr lr > -PAS 
> PO Ne ° “a” . |27 - > ° 2 
LK Kn De ai KH KINI 
Al-Quran dan atas- lebih atau 
bacalah nya 3 


V 
yo 
N 
N 
t 
R 


orang yang wahai 
berselimut 


perka- atasmu/ke- Kamiakan sesung- perlahan- 


taan pada kalian menurunkan guhnya 4 lahan 
(3) Au zid `alaihi warattilil qur-āna tartilā (4) Inna sanulqi `alaika qaulan 


¿ AO g 
å d 3 
pa- bagi sung- 
da kamu guh 6 

tsaqila (5) Inna nāsyi-atal laili hiya asyaddu wath-aw wa-aqwam u qila (6) 


EEROR 
sungguh-2 kepada- dan beri u nama Tim 


8 beribadah Nya badahlah kamu sebutlah 7 
nahāri sabħan thawila (7) Wadz kurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila (8) 


mh O XS Í yii; Gi 


m 


AN CES z 

Oe i DH g ÁE Ok 
sangat/  ia/ ma- bangun sesung- berat 
adalah lam guhnya 5 


Inna laka fin 


Ib E G 


panjang/ pekerjaan/ siang 
banyak urusan hari 


ucapan/ dan lebihte- kuat 
bacaan guh / terkesan lebih 


ÆN Ës 21 ai 
O s al ES Bg e~l 


e aN 


dan ber- pelin- maka ambillah/ Dia ke- Tuhan tidak timur Tuhan / Pe- 
sabarlah 9 dung jadikan Dia cuali ada H melihara 
Rabbul masyriqi walmaghribi lā ilaha illa huwa fattakhidz-hu wakilā (9) Washbir 
1> P A pa s I >A 2A 27 PESES A Yg 
SG lg 3 a |a mapli ow Ú 
dan orang-2 yang dan biar- yang pindah dan pindahlah/ mereka apa atas/ 
mendustakan kan Aku 10 baik jauhilah mereka katakan yang terhadap 


‘alā mā yaqūlūna wahjurhum hajran jamilā (10) Wadzarni walmukadz-dzibina 


Aa al 


kenikmatan/ mem- 
kemewahan punyai 


QY ) Ab Aiga 9 
sedikit/ 
sebentar 


A JAT A Ip, Arar 
CS; ISI Ca a 
dan api yang 
12 menyala-nyala 
ulin na`mati wamahhilhum qalila (11) 


dan beri tem- 
po mereka 


belenggu- pada sisi sesung- 
belenggu Kami  guhnya 11 
Inna ladaina ankalaw wajahima (12) 


A A Aa Ar PERA Žar r ZA A R A 

. . C Or) > wa. e w 

JÚtls | Ayp e EA aj blies |ò LGL; 

dan gunung- bumi ber- hari pedih dan siksa/ kerong- menyum- dan ma- 
gunung goncang 13 azab kongan bat kanan 


Watha`āman dzā ghush-shatiw wa`adzāban alimā (13) Yauma tarjuful ardhu waljibālu 


aan Ssa Oa e d A 


r 


dan adalah/ 
jadilah 


licin /ber- tumpukan 
taburan pasir 


Kami telah sung- 
mengutus guh 14 
Inna arsalnā ilaikum rasūlan syāhidan 


menjadi seorang kepada 
saksi rasul kalian 
wakānatil jibalu katsibam mahila (14) 


gunung- 
gunung 


TT A m, s A dg 
A US Sa 

Kami telah sebagai- atas 

mengutus mana kalian 


> 21 : Jo Mmg, Al 
Jal Dè san Op Gi 
rasul Fir'aun maka men- seorang Fir'aun ke- 


itu durhakai 15 rasul pada 
“alaikum kamā arsalna ilā fir'auna rasūlā (15) Fa'asha fir'aunur rasula 


yá ey AE TL OSa A 
j£ ú ol D - W IS la ais 
menja- hai S kafir/ jika kalian bertakwa/ maka yang siksaan lalu Kami 
dikan ingkar memelihara diri bagaimana 16 berat siksa dia 


fa-akhadznāhu akh-dzaw wabila (16) Fakaifa tattaqūna in kafartum yaumay yaj`alul 
h9 27 gA 2r T & RA Z> a ANN AN 
GG) fji TA Kn Dl 


odc) O A 


AR ji 


.. s 
ter- janji- ada- kare- ter- langit ber- anak-anak 
18 laksana Nya lah nanya belah 17 uban muda 


wildāna syibā (17) Assamā-u munfathirum bih kana wa`duhū maf`ūlā (18) 


Wau A d AL Li, | "að Ta DAD 
N7 s tH a g 5 yy ol 
jalan Tuhan- ke- ia meng- meng- maka ba- peringatan ini sesung- 
19 nya pada ambil hendak rangsiapa guhnya 


Inna hadzihi tadzkirah faman sya-at takhadza ila rabbihi sabila (19) 


Gery! YAA 1o’ A 7AA sa or rsr zF 
aa, is taa s Ji GE a oi e i e 
dan sego- dan seper- dan/atau malam dús dari kurang kamu bahwa menge- Tuhan sesung 


longan tiganya separuhnya pertiga berdiri kamu tahui kamu guhnya 
Inna rabbaka ya`lamu annaka taqūmu adnā min tsulutsayil laili wanishfahū watsulutsahū wathā-ifatum 


PA z A Sg s AP Bius z Bsr >I P 
Im SITI aa aa a a 


maka Dia kalian dapat ti- bah- Dia me- dan malam mene- dan bersama orang-2 dari 
terima tobat tentukannya dak wa ngetahui siang tapkan Alloh kamu yang 
minal ladzina ma`ak wallahu yuqaddirul laila wannahar `alima al lan tuħshūhu fatāba 


Kn A e i a E a 


bah- Diame- Al-Quran dari kamu apa maka atas 
wa ngetahui mudah yang bacalah kalian 


orang-2 di antara akan 
yang sakit kalian ada 
‘alaikum faqra-ū ma tayassara minal qur-ān 'alima an sayakūnu minkum mardha 


Z 287 y Y i D > r Ea NI s l >A 27 o. 
osoa a Je a oa A 3 aa Ala 
dan yang Alloh karunia dari se- mereka muka di mereka dan yang 
lain bagian mencari bumi berjalan lain 


wa-ākharūna yadhribūna fil ardhi yabtaghūna min fadhlil lāhi wa-ākharūna 


sr AN LA l7 Ng a E s SK p AAA 

- - w e 2 |l 
B Su a D a E G bG 
dan tu- salat dan te- dari kamu apa maka Alloh jalan pada mereka 
naikan gakkan padanya mudah yang bacalah berperang 


yuqātilūna fi sabilil lāh faqra-ū mā tayassara minh wa-aqimush shalāta wa-ātuz 


Soal l D aK, PADA De Brr A Ane y fS 
o9 AÉ ge X Ki Y IA lag A Lo, Ay Rear ò Si 
kalian per- kebai- dari untuk kalian dan apa yang pinjam- Alloh dan berikan zakat 
olehnya kan diri kalian kerjakan yang baik an pinjaman 


zakāta wa-aqridhul lāha qardhan hasana wamā tuqaddimi li-anfusikum min khairin tajidūhu 


O aa IT INN MI 
rages aac AN ol aJ EAT 1 a D Da aA Ac 

Maha Pe- Maha Pe- Alloh sung- (pada) dan mohon- pahala dan lebih baik ia Alloh disisi 
20 nyayang ngampun guh Alloh lah ampunan besar 


'indal Ilahi huwa khairaw wa-a`zhama ajrā wastaghfirul lāh innal lāha ghafūrur rahim (20) 


17. Maka bagaimana kamu bertakwa jika kamu 
tetap ingkar kepada hari yang menjadikan anak- 
anak muda beruban. 

18. Langit terbelah pada hari itu. Janji Alloh pasti 
terlaksana. 

19. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. 
Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia 
mengambil jalan (yang lurus) kepada Tuhannya. 

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui 
bahwasanya kamu berdiri (salat) kurang dari dua 
pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiga malam dan (demikian pula) segolongan 
dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Alloh 
menetapkan ukuran malam dan siang. Alloh 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 
menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka 
Dia menerima tobatmu, karena itu bacalah apa 
yang mudah bagimu dari Al Quran. Dia mengetahui 
bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Alloh; dan orang-orang 
yang lain lagi berperang di jalan Alloh, maka 
bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Quran dan 
dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Alloh pinjaman yang baik. Dan 
kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh balasan pahala itu di 
sisi Alloh sebagai balasan pahala yang paling baik 
dan yang paling besar. Dan mohonlah ampunan 
kepada Alloh; sesungguhnya Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 


